WikipediA 


Bahasa Arumania 


Arumania (limba armaneasca, armaneshce, 
armaneashti, rramaneshti) adalah bahasa Roman Timur 
yang dituturkan di Eropa Tenggara . Penuturnya dijuluki 
orang Arumania atau Vlach (istilah yang lebih luas dan 
eksonim yang mengacu kepada komunitas-komunitas 
penutur bahasa Roman di Balkan). 

Bahasa Arumania memiliki banyak kemiripan dengan 
bahasa Rumania modern, termasuk morfologi dan sintaks 
yang serupa dan juga kosakata yang sama-sama berasal 
dari bahasa Latin Vulgar. Salah satu perbedaan utama 
antara bahasa Rumania dengan Arumania adalah sumber 
pengaruhnya: bahasa Rumania dipengaruhi oleh bahasa- 
bahasa Slavia, sementara bahasa Arumania lebih 
dipengaruhi oleh bahasa Yunani. 

Catatan kaki 


1. A Council of Europe Parliamentary 
Recommendation 1333 on the Aromanian culture 
and language (1997) (http://assembly.coe.int/Mai 

n.asp?link=http%3A%2F%2Fassembly.coe.int%2 

FDocuments%2FAdoptedText%2Fta97%2FERE 

C1333.htm) 

2. A Flammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Flaspelmath, Martin, ed. (2019). "Arumania". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Arumania&oldid=15542753" 



Arumania 

armaneashce, armaneashti, rramaneshti. 

Dituturkan di 

Yunani, Albania, Rumania, 
Republik Makedonia, Serbia, 
Bulgaria, Turki 

Penutur 

Diperkirakan mencapai 

bahasa 

250.000 (1997)111 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Italik 


■ Roman 


■ Roman Timur 


■ Arumania 

Bentuk awal 

Bahasa Proto-Rumania 


■ Arumania 

Sistem 

Alfabet Latin 

penulisan 

Status resmi 

Diakui 

Yunani 

sebagai 

Makedonia 

bahasa 

Albania 

minoritas di 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

rup 

ISO 639-3 

rup 

Glottolog 

aroml237 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/arom 


1237 )f 2 l 

Linguasfer 

51-AAD-ba 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 September 2019, pukul 17.28. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 









































